Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 07:58] 

Assalamu'alaykum warahmatullahy wabarakatuh 

Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 07:58] 

#kuliah_online_cilsy_03 

Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 07:58] 

Seperti yang saya janjikan tadi malam, saya mengganti kuliah Sabtu malam dengan Minggu pagi hari 
ini. Topik kuliah saya adalah lanjutan dari dua kuliah sebelumnya, yaitu GNU sed. 

Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 08:00] 

Baik. Saya langsung saja memberikan materinya. 

Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 08:01] 

[ File : text.txt ] 

Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 08:01] 

I have UNIX. 

I have GNU. 

I have BSD. 

I have GNU/Linux. 

Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 08:01] 

Ini berkas dan isinya. Ini teks yang akan kita kerjakan pada kuliah kali ini, dan ini masih sama dengan 
dua kuliah sebelumnya. 

Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 08:02] 

CONTOH 7: 

sed 'ld' text.txt 

Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 08:03] 

OUTPUT 7: 

Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 08:03] 

[ Photo ] 

Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 08:06] 

PENJELASAN CONTOH 7: 

Seperti yang saya jelaskan di kuliah kedua kemarin, perintah sed 'd' adalah perintah yang sangat jamak 
digunakan, gunanya untuk menghapus suatu baris. Kelebihan dari 'd' ini adalah dia mampu menentukan 
spesifik suatu nomor baris atau suatu kelompok baris dengan memberikan angka-angka di depannya. 


Pada contoh di atas, saya memberikan angka 1 di depan d yang efeknya menghapus baris ke-1 dari 
berkas target. Oleh karena itu, baris pertama I have UNIX. hilang dari teks tersebut. Yang ditayangkan 



ke konsol semua baris kecuali baris pertama. 


Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 08:08] 

Melihat contoh ini, maka muncul contoh-contoh berikutnya seperti berikut: 
sed '2d' text.txt 
sed 'l,3d' text.txt 
sed '4,6d' text.txt 

yang artinya hapus baris yang ditunjuk oleh nomor. Adapun makna dari 1,3 adalah makna kelompok 
(range), yaitu hapus baris nomor 1 sampai 3. Sama dengan hapus 4,6 artinya hapus baris nomor 4 
sampai 6. 

Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 08:09] 

Baik sampai sini dulu. Mungkin di antara rekan-rekan ada yang belum sempat hadir pada jam 08:00 
WIB ini. Bagi yang hadir, apakah sampai sini ada pertanyaan? 

Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 08:10] 

Baik. Kalau belum ada jawaban, saya lanjutkan perkuliahan. 

Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 08:12] 

CONTOH 8: 

sed ’/ A $/d' text.txt 

Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 08:13] 

OUTPUT 8: 

Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 08:13] 

[ Photo ] 

Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 08:17] 

PENJELASAN CONTOH 8: 

Contoh 8 ini adalah contoh penerapan regex (regular expression) di sed. 

Perintah sed 'd' itu mampu mengenali regex. Artinya, 'd' mampu menghapus suatu baris atau kelompok 
baris berdasarkan regex. Bayangkan Anda googling, seandainya dengan mengetik suatu kata kunci. 
Anda bisa menghapus setiap hasil pencarian yang cocok. Itulah sed dengan ’d' yang memakai regex. 
Catatan: cara kerja google juga menggunakan regex. 

Di dalam contoh 8 ini, perintah 'd' memiliki sintaks yang baru: 

//d 

yang artinya / / di depan itu sebagai tempat untuk menulis regex. 



Adapun regex yang digunakan adalah 
A$ 

yang maknanya A mewakili awal baris dan $ mewakili akhir baris. Regex ini sama maksudnya dengan 
baris kosong. 

Kesimpulannya, menggunakan perintah komplet '/ A $/d' berarti hapus setiap baris yang kosong. 

Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 08:18] 

CONTOH 9: 

sed ’/ A $/!d' text.txt 

Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 08:19] 

OUTPUT 9: 

Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 08:19] 

[ Photo ] 

Lone Wolf, [07.08.16 08:20] 

[ (sticker) ] 

Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 08:21] 

PENJELASAN CONTOH 9: 

Contoh 9 ini adalah kebalikan dari contoh 8. 

sed memiliki kemampuan untuk menerapkan secara lurus (normal) suatu regex, tetapi juga memiliki 
kemampuan untuk menerapkannya secara terbalik (reversal). 

Jika pada contoh 8 saya memberikan contoh hapus semua baris yang kosong, maka di contoh 9 ini saya 
balik itu menjadi hapus semua baris yang tidak kosong. Yang tersisa hanya baris-baris kosong. 

Hal ini dicapai oleh sed dengan hanya menambahkan tanda ! (tanda seru) di depan nama command. 
Sintaksnya menjadi: 

sed ’/ A $/!d' text.txt 

Lihat tanda seru di depan huruf d. Itulah cara membalik regex di dalam command di sed. 

Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 08:22] 

Baik. 

Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 08:22] 

20 menit materi telah berlalu. 

Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 08:22] 

Sekarang saya membuka sesi tanya jawab 20 menit ke depan. Silakan. 



Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 08:44] 

Baik. 

Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 08:44] 

Waktu 20 menit sesi tanya jawab telah selesai. 

Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 08:44] 

Dengan ini saya nyatakan kuliah ketiga ini selesai. #kuliah_online_cilsy_03 

Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 08:44] 

Wassalamu'alaykum warahmatullahy wabarakatuh. 



